PROPOSAL KEGIATAN 


PERINGATAN HUT RI KE 68 
Rt. 01 Rw. 03 KELURAHAN PADANGSARI 


KECAMATAN BANYUMANIK 
KOTA SEMARANG 
2013 


PROPOSAL KEGIATAN 
PERINGATAN HUT RI Ke-68 
Di RT. 01 RW.93 KELURAHAN PADANGSARI 


A. Pendahuluan 

Perjalanan Bangsa Indonesia untuk menuju untuk lepas dari penjajahan sungguhlah 
sangat sulit, diperlukan pengorbanan jiwa dan raga, sehingga lahirlah para pahlawan yang 
berjiwa patriotis dan nasionalis, mereka bersatu dari seluruh wilayah Indonesia untuk berjuang 
merebut memerdekakan bangsa Indonesia. 

Jiwa para pahlawan ini haruslah selalu tertanam dalam diri setiap warga rakyat 
Indonesia, untuk mengenang perjuangan para pahiawan kemerdekaan bangsa indonesia serta 
bentuk rasa syukur masyarakat terhadap Tuhan YME yang telah memberikan kelancaran pada 
proses kemerdekaan Bangsa Indonesia dalam sulitnya merebut kemerdekaan bangsa Indonesia, 
sehingga mendorong kami setaku panitia HUT RI ke-68 Rt. O1 Rw. 03, untuk mengadakan 
kegiatan dipaparkan dalam proposal ini. 


B. Dasar Pemikiran 


e Pancasila sila ke-3 : Persatuan Indonesia 
@ Agenda rutin tahunan remaja RT. O1 Rw. 03 Kelurahan Padangsari 
@ Untuk meningkatkan semangat gotong royong dan kerukukan antar warga 


C. Maksud dan Tujuan Kegiatan 
1. Maksud 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-68 yang jatuh 
pada tanggal 17 Agustus 2013 sekaligus merupakan bentuk rasa syukur masyarakat terhadap 
Tuhan YME yang telah memberikan kelancaran pada proses kemerdekaan Bangsa Indonesia 
tanggal 17 Agustus 1945 sehingga Bangsa Indonesia dapat seperti sekarang ini. 


2. Tujuan 
BI Mempererat tali persaudaraan antar warga Rt O1 Rw 02 Kelurahan Padangsari 
BI Menumbuhkan jiwa Nasionalis 
BI Menumbuhkan jiwa Patriotis 
BI Meningkatkan semangat anak-anak untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan dan juga 
berprestasi dalam bidang pendidikan diluar sekolah 


BI Mengajarkan kesportifan anak-anak dalam suatu perlombaan 


Bentuk Kegiatan 

1. Tes kesehatan warga Rt O1 Rw 02 Kelurahan Padangsari 

Gerak jalan warga Rt 01 Rw 02 Kelurahan Padangsari 
Perlombaan untuk anak-anak Rt 01 Rw 02 Kelurahan Padangsari 
Perlombaan untuk remaja Rt 01 Rw 02 Kelurahan Padangsari 
Perlombaan untuk orang tua Rt O1 Rw 02 Kelurahan Padangsari 
Acara Malam Tirakatan 17 Agustus 2013 


pur uUN 


E. Sasaran Kegiatan 


Kegiatan ini ditujukan untuk seluruh warga Rt Ol Rw 02 Kelurahan Padangsari yang 


meliputi beberapa kegiatan antara lain : 


2 
3. 
4 
5 


Tes kesehatan warga Rt OI Rw O2 Kelurahan Padangsari usia 5 - 90 tahun 
Gerak jalan warga Rt O1 Rw 02 Kelurahan Padangsari usia 5 - 90 tahun 
Perlombaan untuk anak-anak Rt 01 Rw 02 Kelurahan Padangsari usia 5-12 tahun 


. Perlombaan untuk remaja Rt OI Rw 02 Kelurahan Padangsari usia 12 - 25 tahun 
. Perlombaan untuk orang tua Rt Ol Rw 02 Kelurahan Padangsari usia 25 - 90 tahun 


Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan warga masyarakat menjadi lebih rukun dan 
mempunyai jiwa nasionalisme dan patriotisme juga lebih menjaga kesolidaritasan serta 


mempererat persatuan dan kesatuan 


F. Waktu dan Tempat Kegiatan 


1 


Acara Malam Tirakatan 
Hari, tanggal — : Jum'at, 16 Agustus 2013 
Waktu : Pukul 19.30 WIB — selesai 
Tempat : Rumah Bp. H Suwanto, Jl Cemara 2 no. 124 


2. Acara lomba anak-anak, remaja dan orang tua 


Hari, Tanggal : Minggu, 7 Juli 2013 
Waktu 1 05.30 WIB 
Tempat 2 Jl. Cemara | Gang I Kel. Padangsari Kec. Banyumanik 


G. Susunan Kepanitiaan 
» Pelindung : Bapak H Suwanto 


» Penanggungjawab : Bapak Moh Masri 
» Penasihat : Ibu Nur Wahyuni 


Y Panitia Pelaksana 

1) Ketua : Moh Masri 
2) Sekretaris : Bambang HK 
3) Bendahara : Supono 


» Seksi-seksi 

Seksi Perlengkapan : 

1. Hendra Pramuji 

Sigit Purnama 
Chatarina Dwi Paskarini 
Vika Febriyani 

Silvia Martasari 
Hilda Nurul Aristia 
Yulius Joko Kristanto 
Wahyu Septoadi 
Aditya Ari Setiawan 


0wAaDUSUN 


Seksi Dokumentasi : 
1. Andri Hasmoro 


Seksi Konsumsi : 
1. Ibu warga Rt. OI Rw. 03 


Seksi Acara : 
1. Heppy Hapsari 


Seksi Humas : 

1. Eka mardiaana Prayekti 
Wahyu Septoadi 

Vika Febriyani 

Silvia Martasari 


PN Se) 


